hr legram t.me/ayomas uk 


“OOMOrIk 
BAGI PEMULA 


Penerbit CV. ANEKA Solo 


Chat in Telegram t.me/ayomas uk 


SANKSI PELANGGARAN UNDANG-UNDANG HAK CIPTA 1987 


Kutipan Pasal 44 : 


1. Barangsiapa dengan sengaja dan tanpa hak mengumumkan atau memperbanyak 
suatu ciptaan atau memberi izin untuk itu, dipidana penjara paling lama 7 (tujuh) 
tahun dan/atau denda paling banyak Rp 100.000.000,- (Seratus juta rupiah)" 


. Barangsiapa dengan sengaja menyiarkan, memamerkan, mengedarkan, atau menjual 
kepada umum suatu ciptaan atau barang hasil pelanggaran hak Cipta sebagaimana 
dimaksud dalam ayat (1), dipidana dengan pidana paling lama 5 (lima) tahun dan/ 
atau denda paling banyak Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) 


Versi Pdf Lengkapnya di ipusnas.com . 
Ebook Lainnya www.ayomas.uk 


Chat in Telegram t.me/ayomas uk 


Untuk SLTP, SMU, STM, UMUM DAN MONTIR 


Oleh : 
Drs. Boentarto 


1997 


VA. 
8 


JL. H.AGUS SALIM No.43 SOLO 57147 
FELP/FAX (0271) 719890 


Versi Pdf Lengkapnya di ipusnas.com 
di! " Ebook Lainnya www.ayomas.uk 


Chat in Telegram t.me/ayomas uk 


DASAR-DASAR TEKNIK OTOMOTIF 


Penulis/penyusun :  Ors. Boentarto 

Desain cover »— AIC Graphic - Solo 

Setting & Lay Out: AIC Graphic - Solo 

Copyright pada 1 CV. ANEKA Solo 

Diterbitkan 1 Penerbit CV. ANEKA 
(Anggota IKAPI ) 

Alamat 1 Jl. KH. Agus Salim 43 Solo 57147 
Telp/Fax. (0271)719890 

Jasakaryacetak : PURI MEDIA 

Cetakan ke -1 2. Oktober 1994 

Cetakan ke - 3 1 September 1997 


Isi di luar tanggung jawab Percetakan 


Hak Pengarang dilindungi Undang-Undang Hak Cipta 1987. 
Dilarang mengutip/memperbanyak tanpa izin tertulis Penerbit 


Versi Pdf Lengkapnya di ipusnas.com . 
Ebook Lainnya www.ayomas.uk 


Chat in Telegram t.me/ayomas uk 


sebagai prasasti atas kelahiran 
anakku yang pertama : 

Aulia Bayu Murti 

yang bahagia : 

Drs. Boentarto & Wanita Hendarwesti 


Un 


Versi Pdf Lengkapnya di ipusnas.com : 
Ebook Lainnya www.ayomas.uk 


Chat in Telegram t..me/ayomas uk 


KATA PENGANTAR 


Pesatnya perkembangan teknologi kendaraan bermotor dan jumlahnya 
yang terus bertambah menyebabkan semakin banyaknya orang yang tertarik 
untuk mempelajari teknologi kendaraan bermotor. Pesatnya perkembangan 
teknologi kendaraan bermotor terbukti dengan hampir setiap tahun muncul 
kendaraan bermotor model baru dengan teknologi yang lebih disem- 
purnakan. Dengan demikian jika para pemula atau orang awam dalam 
teknologi kendaraan bermotor mempelajarinya tentulah akan mengalami 
kesulitan. Untuk itulah lebih baik para pemula mempelajari terlebih dahulu 
dasar dasar teknik kendaraan bermotor sebelum mempelajarinya lebih jauh. 


Buku ini disusun untuk membantu para pemula di bidang teknik 
otomotif (kendaraan bermotor). Isinya memuat dasar dasar teknik kendaraan 
bermotor yang diuraikan dengan bahasa yang disesuaikan bagi para pemula. 
Semoga bermanfaat. 


Yogyakarta, 7 Juni 1994 
Drs. Boentarto 


Versi Pdf Lengkapnya di ipusnas.com 
di " Ebook Lainnya www.ayomas.uk 


Chat in Telegram t.me/ayomas uk 


DAFTAR ISI 

Halaman 

KATA PENGANTAR en anto ea en R Daan Kp 6 
DAN TA non SA panam ana Kas 7 
BABI PENDAHULUAN 5 emeea ea mmek ang Banana aa 9 
BABI MESIN MOBILAMOTOR oo anaanan 11 
A. Motor Bensin dan Motor Disel....................ooooo 11 

B. Motor 4 tak dan Motor 2 tak ........e...ooooooo 14 

C. Sistem Pendukung... Ana ME 20 

D. Komponen Utama Mesin................... DN mena san ran haasanarasan 47 

E. Beberapa Faktor Penentu Kemampuan Mesin............... 55 

BAB III CHASIS DAN BADAN MOBI..oorcorooeioecensnsarasa 58 
AS Kemudi aer anna an nana nan angan ana 58 
ea on RA Pa 59 

0 SUSPENSI aa Ka An nana Ganong MAN AN 61 

BA en en na Mana 63 
E:Transmisi/PerSNElING ce te ten an son taren an aa mtnanamn an mann unnes 65 

F. Poros Penggerak dan Deferensial................................. 67 

eh oda dam Banana oem ana Santa 71 

BAB:IV "KELISISIKAN MOBIL ema erangan 75 
A. Sistem Pengisian dan Starter....................oooo 95 

B. Sistem Penerangan dan Tanda...................oooo.o 86 

BABV  ALAT UKUR DAN KELENGKAPAN PENDUKUNG... 89 
A. Alat Uku: Bahan Bakat. so.co.ccoooo.co.oooooooooimo 89 

B. Alat Ukur Tekabat Oli ..rooccoooooowowdooooomowatsss 89 

C. Odometer dan Speedometer.................ooo.coco.ooo 90 

7 


Versi Pdf Lengkapnya di ipusnas.com 5 
Ebook Lainnya www.ayomas.uk 


Chat in Telegram t.me/ayomas uk 


Dek na Ke 94 
BE. Penghapus Kata... ema 95 
FE AIF CONAOROE CA Ja etsnencni Kerta mom anna kaan 97 
BAB VI BAHAN BAKAR DAN MINYAK MOBIL ...o...ooo...oo..vv 98 
A. Bahan Bakar.............. Ne AG 98 
P Minyak Mobil Ra naa naa 99 
BAB VII MOTOR ALTERNATIF e...ooooooooooooooooooooooooo 103 
AtMotor WaAnkel won 2erenoeness oten nsennsnnengananrmanyanenapananane 103 
B: Motor-KhuSUl 5.20 ben nennonnnenram nenen eenesaremsenu man tanam 105 
C. Motor Stirling ..................ooo.cooooooooooooooomooo 106 
BAB VIII SERVIS RINGAN DAN PERAWATAN KENDARAAN. 108 
AA Metal an en Na ra 108 
B: SErvIS RINGAN Kane sennsnankevensisenaan eren ane Mn nasa nana NN EASoma 108 
C2 Perawatan An anna en nnana inna de dan nnegnananaranaan 113 
DAA PUSAKA pa naa 114 
BIOGRAFI PENULIS 2 nb et pai 15 


Versi Pdf Lengkapnya di ipusnas.com , 
Ebook Lainnya www.ayomas.uk 


Chat in Telegram t.me/ayomas uk 


BAB I 


PENDAHULUAN 


Jumlah kendaraan bermotor semakin banyak. Jumlah tersebut 
kemungkinan besar akan terus bertambah sesuai dengan peningkatan 
kesejahteraan dan perkembangan teknologi kendaraan bermotor. Di negara 
negara maju hampir setiap keluarga memiliki mobil pribadi dimana hal ini 
sangat mungkin terjadi juga di Indonesia tidak lama lagi. 


Perkembangan teknologi kendaraan bermotor dan jumlahnya yang 
semakin banyak menjadi alasan orang untuk mengelompokkannya menjadi 
cabang tersendiri yang disebut dengan OTOMOTIF. Otomotif berasal dari 
bahasa Inggris : AUTOMOTIVE yang artinya mesin pembangkit tenaga 
atau yang dapat bergerak sendiri. Otomotif membahas mesin mesin yang 
digunakan pada mobil mobil dan sepeda motor saja. 


Istilah yang tepat digunakan untuk menyebut mesin mesin yang 
digunakan pada mobil dan sepeda motor adalah motor. Ini untuk 
membedakan istilah dengan mesin ketik, mesin jahit, mesin bubut dan 
sebagainya. Motor pada mobil merupakan salah satu bagian saja. Bagian 
yang lain sebuah mobil adalah Chasis, kelistrikan, dan badan mobil. Ilmu 
otomotif meliputi bagian bagian tersebut pada sebuah mobil atau sepeda 
motor. Secara garis besar bagian bagian mobil biasanya di kelompokkan 
menjadi tiga yaitu : 

1. Bagian mesin (motor). 

2. Bagian chasis dan bodi. 

3. Bagian kelistrikan. 

4. Bagian alat ukur dan sistem tanda. " 
Bagian bagian tersebut di atas merupakan bagian bagian mobil sekarang ini. 
Berbeda dengan mobil yang ada pada awal ditemukannya. Mobil pada saat 
itu masih sangat sederhana. 

Sepedamotor yang juga termasuk dalam lingkup otomotif kontruksinya 
tidak serumit mobil. Ada beberapa perbedaan antara mobil dengan sepeda 
motor, antara lain : 


» 


i Pdf Lengkapnya di ipusnas.com 
Maa ngan . Ebook Lainnya www.ayomas.uk 


Chat in Telegram t.me/ayomas uk 


1. Jumlah silinder sepedamotor maksimum dua sedangkan Ta 
silinder mobil minimum tiga. 2 

2. Bahan bakar sepeda motor adalah bensin sedangkan bahan 
bakar untuk mobil bensin atau solar tergantung jenisnya. 

3. Sistem pendingin pada sepedamotor adalah sistem pendinginan 
udara sedangkan pada mobil adalah sistem pendinginan air. 

4. Perpindahan putaran dari mesin ke roda belakang sepeda motor 
adalah dengan rantai (kecuali Vespa), pada mobil dengan poros 
propeller. 

5. Sistem penggerak rem dan kopling sepeda motor kebanyakan 
mekanik sedangkan pada mobil dengan hidrolik. 

6. Sepeda motor menggunakan sistem penggerak roda belakang 
sedangkan mobil dapat menggunakan sistem penggerak yang 
bervariasi yaitu belakang, depan, atau kesemua roda rodanya. 

7. Kopling yang digunakan pada sepeda motor adalah kopling 
basah sedangkan pada mobil kebanyakan kopling kering. 

Buku ini khusus membahas mobil dan dasar dasar seluk beluknya. 
Sedangkan tentang sepeda motor dibahas pada buku lain. 


Ak Ra 


10 


Versi Pdf Lengkapnya di ipusnas.com 
Ebook Lainnya www.ayomas.uk 


Chat in Telegram t.me/ayomas uk 


BAB II 


MESIN MOBIL (MOTOR) 


Mesin mobil merupakan bagian pembangkit tenaga (gerak). Padamesin 
inilah dibangkitkan tenaga yang kemudian menimbulkan gerak putar. 
Bagian bagian motor dapat dipisahkan menjadi dua yaitu bagian yang 
bergerak dan bagian yang tidak bergerak. Jika dilihat dari sistem yang ada 
pada sebuah motor maka suatu motor terdiri atas sistem bahan bakar, sistem 
pelumasan, dan sistem pendinginan. Motor juga dibedakan berdasarkan 
proses kerjanya yaitu motor 4 tak dan motor 2 tak. Sedangkan berdasarkan 
penyalaan bahan bakarnya motor dibedakan menjadi dua yaitu motor bensin 
dan motor disel. 


A. Motor Bensin dan Motor Disel. 


Motor bensin adalah motor yang bahan bakarnya bensin (premium atau 
premix). Sedangkan motor disel adalah motor yang umumnya berbahan 
bakar soiar. Pengertian tersebut diambil berdasarkan kenyataan yang ada. 
Hal ini tidak menutup kemungkinan adanya perkembangan teknologi dan 
modifikasi seperti yang banyak terjadi sekarang ini. Bisa jadi motor bensin 
dan motor disel menggunakan bahan bakar sejenis seperti LPG, LNG atau 
bahan bakar yang lain. Jika dilihat lebih jauh lagi maka terdapat perbedaan 
perbedaan yang banyak antara motor bensin dan motor disel. Perbedaan 
tersebut antara lain : 

1. Gas yang dihisap pada langkah hisap motor bensin adalah 
campuran antara udara dan bahan bakar sedangkan pada motor 
disel adalah udara murni. 

2. Bahan bakar pada motor bensin terbakar oleh loncatan bunga 
api busi sedangkan pada motor disel oleh suhu kompresi yang 
tinggi. 

3. Motor bensin menggunakan busi sedangkan motor disel dengan 
injektor (nosel). 


11 


Versi Pdf Lengkapnya di ipusnas.com 
"— 5 Ebook Lainnya www.ayomas.uk 


Chat in Telegram t.me/ayomas uk 


4. Selain yang menggunakan sistem injeksi (EFI) motor bensin 
selalu menggunakan karburator sedangkan motor disel tidak. 


1. puli sabuk V 

2. sabuk bergigi 
3. pipa pendingin 
4. mantel air 


12 


Gambar 1 : Penampang Motor Bensin. 


12. kepala silinder 23. sumbat pembuang 


13. ruang bakar 24. saringan minyak pelumas 
14. silinder 25. minyak pelumas 
15. mantel air 26. bak minyak pelumas 


Versi Pdf Lengkapnya di ipusnas.com . 
Ebook Lainnya www.ayomas.uk 


Chat in Telegram t.me/ayomas uk 


5. termostat 16. blox silinder 27. puli V 
6. busi 17. ing (cincin gigi) 28. perapat engkol 
7. saringan minyak 18.roda penerus 29. bantalan batang penggerak 
9. saluran saringan 19. poros engkol 30. mantel air 
udara 
9. sekerupperiksa 20. batang penggerak 31. torak 
10. tutup katup 21. bantalan utama 
poros engkol 32. pompa air pendingin 


ll. penyama suhu — 22. pena torak 


Gambar 2 : Penampang Motor Disel. 


1. saringan udara 

2. sabuk bergigi penggerak poros kam dan pompa injeksi bahan bakar 
3. pengabut (nosel) bahan bakar 

4. busi pijar 


13 


Versi Pdf Lengkapnya di ipusnas.com . 
Ebook Lainnya www.ayomas.uk 


Chat in Telegram t.me/ayomas uk 


5. kabel percepatan 

6. saluran bahan'bakatike kepala silinder 

7. pornpa injeksi bahan bakar . 

8. saringan minyak:!5 wicer: . 

9. sabuk V penggerak pompa air dan alternator 


5. Selain yang sistem elektronik tnotor bensin selalu 'menggu- 
"Hakan pFatihadistributor dan ko idensor, sedangkan motor disel 
menggunakan komponen Sistem bahan bakar tekanan tinggi 
seperti pompa injeksi, iniektor dan pina vina bahan bakar 
tekanan tinggi. 


Perbedaan motor bensin Asa gan 'motor Gisel berakubat masing 
masing memiliki-kelebihat dan: kekurangan, Kelebihan dan 
kekurangan motor bensind Bafdirp #otor disel Adalahsebagai 
berikut. 

Kelebihan : 

L, -Getaran yang ditiwebu kah: miotoribsnsinlehikihatns dari pada 
motor disel. 


ba. FAtagkuran dan kapasitas yartt#sami'a bebot motonberisin lebih 


am 
ha Derisati-tidak “ee Aa PAK ehi Pen daa dalam 
aktu ya yang Ja Ha 


Sana KE aa si jua Ang " LN) 
2. Motorfhensimepeka ya RI Yg Yak #ferutama 
(: Cin api e Sala Itahan 


3 mr 1 2 he Sikhan ber Tg ena motor 


B. Motor 4 tak diri Motof 2'tak: 


Baik motor:benswi-maupun motor disel keduanya-bekerja: dengah proses 4 
tak atau 2 tak. Motor 4 tak adalah motor yarig:setiap:satu-kati pembakaran 
bahan bakarnya memerlukan 4 kali langkah piston atau 2 kali putifah'poros 


£14 


Versi Pdf Lengkapnya di ipusnas.com 
di : Ebook Lainnya www.ayomas.uk 


Chat in Telegram t.me/ayomas uk 


engkol. Sedangkan motor 2 tak adalah suatu motor yang untuk setiap satu 
kali pembakaran bahan bakarnya dibutuhkan dua kali langkah piston atau 
satu kali putaran poros engkol. Dengan kata lain untuk sekali pembakaran 
bahan bakar pada motor 4 tak dilaksanakan dalam 2 kali putaran poros 
engkol atau 4 kali langkah piston sedangkan pada motor 2 tak satu kali 
putaran poros engkol atau 2 kali langkah piston. 


Ciri-ciri motor 4 tak : 
1. Menggunakan dua buah katup masing masing katup masuk dan 
katup buang. 


2. Suara yang ditumbukannya relatif lebih kasar dan putus putus. 
3. Menggunakan satu macam pelumas yaitu pelumas pada bak engkol 
4. Menggunakan bahan bakar murni/tidak campur. | 
Ciri-ciri motor 2 tak : 
1. Tidak menggunakan katup kecuali pada motor jenis tertentu saja 
menggunakan katup buang. 


2. Suara yang ditimbulkan lebih halus. 


LL) 


Menggunakan dua macam pelumas, yaitu pelumas yang 
dicampurkan dengan bahan bakar dan pelumas bak engkol. 

4. Pada motor jenis tertentu (Vespamisalnya) bah in bakarnya campur 
dengan pelumas. 


Perbedaan proses motor 4 tak dan motor 2 tak menyebabkan masing masing 
memiliki kekurangan dan kelebihannya. Kelebihan motor 4 tak 
dibandingkan motor 2 tak adalah : 
Pembakaran bahan bakar pada motor 4 tak lebih sempurna sehingga 
dibanding motor 2 tak motor 4 tak lebih hemat pemakaian bahan 
bakarnya. 
Polusi gas buang motor 4 tak lebih kecil dari padamotor 2 tak karena 
pada motor 4 tak oli tidak ikut terbakar bersama dengan bahan bakar. 
Tenaga yang dihasilkan motor 4 tak lebih besar dibandingkan motor 
2 tak karena pembakarannya lebih sempurna. 


15 


Versi Pdf Lengkapnya di ipusnas.com 
5 5 Ebook Lainnya www.ayomas.uk 


Chat in Telegram t.me/ayomas uk 


Gambar 3 : Penampang Motor 4 tak. 


1. Tutup kepala silinder. 8. Blok Silinder. 

2. Busi. 9. Poros kam. 

3. Katup masuk. 10. Batang piston/torak. 
4. Katup buang. 1. Karter. 

5. Pegas katup. 12. Poros engkol. 

6. Piston. | 13. Batang pengukur oli. 
7. Tapet. 14. Penyumbat karter. 
16 


Versi Pdf Lengkapnya di ipusnas.com ' 
Ebook Lainnya www.ayomas.uk 


Chat in Telegram t.me/ayomas uk 


saluran buang 


saluran 
isap 
torak — batang 
kotak engkol 1 | penggerak 


Gambar 4 : Penampang Motor 2 tak. 
Kekurangan motor 4 tak dibandingkan motor 2 tak adalah sebagai berikut : 
— Secara umum kecepatan motor 4 tak di bawah motor 2 tak. 
-  Jikamacet motor 4 tak lebih sulit dihidupkan dari pada motor 2 tak. 
— Konstruksi motor 4 tak lebih rumit dari pada motor 2 tak sehingga 
perawatan motor 4 tak lebih sulit dibandingkan motor 2 tak. 
Cara kerja motor bensin 4 tak (perhatikan gambar) : 
1. Langkah hisap. 
Piston bergerak dari TMA ke TMB. Katup masuk membuka katup 


buang menutup. Gas (campuran bensin dan udara) terhisap masuk 
ke dalam silinder. 


2. Langkah kompresi. 
Piston bergerak dari TMB ke TMA. Katup masuk dan katup buang 


menutup. Gas dimampatkan di dalam silinder. Tekanan dan suhu gas 
di dalam silinder naik. Pada saat ini busi meloncatkan bunga api. 


3. Langkah usaha. 


17 


i Pdf Lengk di ipusnas.com | 
Mela sia, Ebook Lainnya www.ayomas.uk 


Chat in. Telegram t.me/ayomas uk 


Akibat loncatan bunga api busi. Gas di dalam silinder terbakar. Gas 
memuai dengan cepat sekali dan mendorong piston dari TMA ke 
TMB. Kedua katup masih menutup. 


4. Langkah buang. 


Piston bergerak dari TMB ke TMA karena gaya lembam. Katup 
masuk menutup katup buang membuka. Gas bekas pembakaran di 
dorong keluar oleh piston. 


saluran GA salurang 
masuk Fe buang 
arah gerak —| 5 silinder 
7 
& torak 
YA 
4 
W batang 
U penggerak 
21 
N pena 
orbit pena (YAN—- engkol 
engkol - ruang 
engkol 
a) 
pengisian muatan: NX kompresi 
katup masuk dibuka ( ) — kedua katup tertutup 
katup buang ditutup Ka — torak bergerak ke TMA 


torak bergerak ke TMB 


td) 


' pengeluaran gas: tc) 
— katup buang dibuka ekspansi: 
— katup masuk ditutup — kedua katup tertutup 
— torak bergerak ko TMA — torak didorong gas ke TMB 


Gambar 5 : Proses kerja motor 4 tak. 


18 


Versi Pdf Lengkapnya di ipusnas.com 5 
Ebook Lainnya www.ayomas.uk 


Chat in Telegram t.me/ayomas uk 


Cara kerja motor bensin 2 tak (perhatikan gambar) : 


Jika piston bergerak naik (dari TMB ke TMA) maka saluran bilas tertutup 
dan kompresi di atas piston dimulai. Saluran pemasukan pada ruang engkol 
membuka sehingga gas baru terhisap masuk kedalam ruang engkol. 
Penyalaan dan pembakaran terjadi pada waktu piston mulai bergerak ke 
TMB. Dalam hal ini saluran buang membuka sehingga gas sisa pembakaran 
keluar melalui saluran buang. Pada saat ini gas dalam ruang engkol terdesak 
dan masuk melalui lubang pembilasan. Gas baru tersebut masuk ke ruangan 
di atas piston sekaligus membilas gas bekas. 

Pada motor disel 2 tak prosesnya sama perbedaannya hanya pada penyalaan 
bahan bakarnya. Jika pada motor bensin 2 tak oleh busi maka pada motor 
disel oleh suhu udara yang sangat tinggi. 


' busi 
saluran saluran 
pembuang pegas 
F3! torak 4 
puncak 
pengarah '2' ! 
engkol 


la) kompresi - torak didorong gas ke TMB 
- torak bergerak ke TMA Peang - saluran buang sudah dibuka 
— saluran pengisi.terbuka lamanya saluran pemindah hampir dibuka 
menutup — ruangan engkol mengalami 
- tung engkol vakum pengecilan 


| 
| 

ruang engkol bandul | Bt apa 
| 


(cl  pembilasan 
- torak dekat TMB 


- saluran pemindah dan barang Id) kompresi 
terbuka - : — semua saluran tertutup 
- ruang engkol berhubungan dengan — piston bergarak ke TMA 
ruang silinder - ruang engkol mengalami vakum 


Gambar 6 : Proses'kerja motor 2 tak. 
19 


Versi Pdf Lengkapnya di ipusnas.com 


Ebook Lainnya www.ayomas.uk 


Chat in Telegram t.me/ayomas uk 


C. Sistem Pendukung 


Sistem pendukung pada mesin mobil terdiri atas : 

1. Sistem Bahan Bakar. 

2. Sistem Pendinginan. 

3. Sistem Pelumasan. 

4. Sistem Pengapian. 
Keempat sistem pendukung tersebut akan dibahas satu persatu berikut ini : 
1. Sistem Bahan Bakar. 

a). Sistem bahan bakar motor bensin. 


Sistem bahan bakar berfungsi mengalirkan bahan bakar dari tangki 

sampai ke karburator. Komponen sistem bahan bakar motor bensin 

terdiri atas: 

i). Tangki bensin. 
Bagian pertama dari sistem bahan bakar adalah tangki bensin 
yang berfungsi sebagai tempat persediaan bensin. Tangki bensin 
dilengkapi dengan katup untuk menjaga volume udara di atas 
bensin. Di dalam tangki bensin terdapat sekat sekat yang 
berfungsi untuk menjamin agar bensin tidak berguncang pada 
saat mobil berjalan. Guncangan bensin menyebabkan aliran 
bensin terganggu. 


1. selang bensin 

2. pipa bensin 

3. alat pengukur bensin 
4. tangki bensin 

5. tutup tangki bensin 
6. pipa pengisi udara 


7. pipa udara 
8. hubungan pipa masuk 9 
“9. baut penyumbat tangki bensin 
Gambar 7 : Tangki bahan bakar. 
20 


Versi Pdf Lengkapnya di ipusnas.com 5 
Ebook Lainnya www.ayomas.uk 


Chat in Telegram t.me/ayomas uk 


ii). Pompa Bensin. 

Bensin dari tangki dialirkan oleh pompa bensin ke karburator. 
Ada beberapa mcdel pompa bensin tetapi yang paling banyak 
digunakan adalah pompa bensin mekanik. Pompa bensin 
mekanik dipasangkan pada blok silinder. Pompa mulai bekerja 
begitu mesin dihidupkan. Gerakan pompa berasal dari putaran 
nok pada mesin tersebut. Bagian terpenting dari pompa ini 
adalah diafragmanya. Jika diafragmanya rusak pompa tidak 
dapat bekerja. pipa pengeluaran 


2 


penggetar -: 


pipa 


badan 
katup 
diafragma 
rumah 
Gambar 8 : Penampang pompa bensin mekanik. 
21 
Me Versi Pdf Lengkapnya di ipusnas.com 


Ebook Lainnya www.ayomas.uk 


Chat in Telegram t.me/ayomas, uk 


ii). Saringan Bensin. 
Saringan 'bensin dipasang antara pompa bensin dan tangki 
bensin. Bensin masuk ke saringan dari 'tangki. Di dalam 
saringan bensin masuk ke dalam elemen saringan dari sisi luar 
elemen ke bagian tengah: elemen: Kotorari yang terbawa bensin 
seperti pasir dan "kerikil halus menyelidap di bagian bawah 
3, sarinbat 


TEA 
saluran Masuk 


RP 


pengisat 


Sekerup pengencang 


Gambar  : Saringan hensin. 
iv). Karburator: 
— Fungsi dan bagian bagian karburator. 
Karburator merupakan 'bagian terakhir dan sistem bahan 
bakar motor bensin. Pada karburator i ini bensin bercampur 
dengari udara dan befubah. menjadi gas (uap). Perubahan 
tersebut terutama . terjadi pada bagian karburator 'yang 
disebut venturi. Padasalah satusisi venturi tersebut terdapat | 
tiga saluran bensin yang fungsinya berbeda beda. Saluran 
yang paling dekat dengan saringan udara adalah saluran 
Untuk kecepatan tinggi. Saluran yang ada di tengah adalah 
untuk, kecepatan: lambat. Sedangkan saluran yang paling 


2 


Versi Pdf Lengkapnya di ipusnas.com 
— 5 Ebook Lainnya www.ayomas.uk 


Chat in Telegram t.me/ayomas uk 


dekat Jengan silinder adalah Saluran untuk putaran idel. 
Pntarari idel atau putaran stasioner 'adalah posisi persneling : 

— ol dari pedal as: "tidak ditekan. Ketiga saluran tersebut 

' 'bekerja & Secara otomdtis. ! 

- Karburator dipasangkan di bagian depan dari" “saluran 
'pemasukan. Posisi pemasangan mempengarihi arah aliran " 
udara: pada karburator. Dilihat dari: arah aliran udaranya 
maka karburator dibedakan, menjadi" karburator” arus 
mendatar, arus, naik, dan arus turun! Oleh 'aliran' udara: 
.tersebut bensin terhisap sehingga keluar" niclalui. Saluran | 

. bensin yang terdapat pada “verituri, Saluran mana. Yang | 
bekerja terganturig pada kecepatan pufaran' mesin. 

Bagian: paling' depan: dari karburator adalah Ta ck 
Katup i ini berfurigsi' untuk mempermudah menghidupkan. 
mesin 'dengan cara menutupkannya. Jika 'katup cuk 
“ditutupkan maka. jumlah udara yang, mengalir berkirang 
sehingga campuran bahan bakardan udara mudah terbakar: 

Katup cuk biasanya digunakan. pada saaf -mesin dingin. 
Bagian paling belakang dari karburator dilihat dari arah 
aliran. udaranya adalah katup gas. Katup" 'gas" berfungsi 
untuk .mengatur jumtah udara yang mengalir | di. dalam 
venturi. Jika pedal gas diinjak katup gas akan membuka. 

. Semakin lebar bukaan katup gas semakin" banyak jumlah 
udara yang mengalir dengan demikian semakin banyak pula 

“bersin yarig terhisap sehingga, kecepatan putaran mesin 

. bertambah. 


| Lan cuk 


. “Gambar 10: Karburator arus naik. | 
23 


Versi Pdf Lengkapnya di ipusnas.com 
Ebook Lainnya www. ayomas. uk 


Chat in Telegram t.me/ayomas uk 


Gambar 12 : Karburator arus turun. 


— Prinsip kerja karburator. 

Karburator bekerja berdasarkan pada hukum Bernoulli 
yang menyatakan jika suatu fluida dipercepat maka tekanan 
fluida tersebut akan turun. Untuk mempercepat aliran fluida 
tersebut maka di dalam karburator dibuat venturi yaitu 
bagian yang menyempit. Pada saat bekerja tekanan udara di 
dalam saluran udara karburator terutama di bagian 
venturinya lebih kecil dari pada tekanan udara di dalam 
ruang pelampung. Bensin keluar dari ruang pelampung 
karena adanya perbedaan tekanan tersebut. 

Untuk lebih jelasnya prinsip kerja karburator tersebut 
perhatikan gambar berikut : 


24 


. . Versi Pdf Lengkapnya di ipusnas.com 
di : Ebook Lainnya www.ayomas.uk 


Chat in Telegram t.me/ayomas uk 


Al? A2 
VL « V2 
pl » P2 


nosel 


ventuni Ta bensin 


ruang pelampung 


katup gas 


Gambar 13 : Prinsip kerja karburator. 
v). Saringan udara. 


Saringan udara termasuk ke dalam sistem pengaliran bahan 
bakar karena pada motor bensin maupun pada motor disel udara 
yang bersih sangat diperlukan dalam pembakaran. Khusus pada 
motor bensin bahan bakar harus dikabutkan terlebih dahulu di 
dalam karburator sebelum masuk ke dalam silinder. 


Saringan udara dipasangkan di bagian sebelum karburator 
dilihat dari arah aliran udaranya. Dengan demikian udara yang 
masuk ke dalam karburator telah bersih dari debu dan kotoran. 


Ada beberapa macam model saringan udara antara lain model 
elemen kertas dan model elemen kawat. Saringan udara dengan 
elemen kertas disebut juga saringan kering sedang saringan 
udara dengan elemen kawat disebut juga saringan basah. Karena 
pada saringan model ini terdapat minyak oli di bagian bawah 
saringannya. 


25 


Versi Pdf Lengkapnya di ipusnas.com . 
Ebook Lainnya www.ayomas.uk 


